

"IVroni|iiiaii Dalam Siihlaiisi Pariwisata'’ 



Korps Pergerakan 
Mahasiswa Islam Indonesia Putri 
PC PMll Kabupaten Lumajang 


Jl. Delima No 17 Kutorenon Sukodono Lumajang 
Hp. 085247015852/082253810459//Email: Kopricabanglumaiang@gmail.com 









KOPRI 


PANITIA PELAKSANA 
SEKOLAH KADER KOPRI (SKK) 1 
KORPS PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTRI 

(“Ti/omM Stude*tt 

KOPRI PC PMII KAB. LUMAJANG 

Sekretariat: Jalan Delima No 17 KutorenonSukodono LumajangHp. 085247015852/0822538104 

Email: Kopricabanqlumaianq(a).qmail.com 



TERM OF REFERENCE (TOR) 
SEKOLAH KADER KOPRI (SKK) I 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 
KABUPATEN LUMAJANG 


A. Dasar pemikiran 

Korps PMII Putri (KOPRI) merupakan bagian dari organisasi kepemudaan Pergerakan 
Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang termaktub di dalamnya sebagai sarana pergerakan 
kader putri. Sejak awal mula berdirinya KOPRI pada 25 November 1967 di Semarang, 
berbagai fase perubahan telah dialami karena terjadinya dialektika wacana serta pemikiran 
tentang Gender dan Feminisme dalam tubuh KOPRI. Dalam prosesnya, muncullah gagasan, 
baik terkait Gender maupun Feminisme sebagai sebuah pengetahuan maupun dalam 
pengambilan kebijakan. Organisasi PMII khusunya KOPRI merupakan ruang pergerakan 
kader putri yang di dalamnya menjawab permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan 
kader putri PMII khususnya dan perempuan secara luas pada umumnya. 

Proses perkembangan Korps PMII Putri'(B|OPRI) sebagai ruang bagi kader putri PMII 
meyakini bahwa keberadannya akan menjadi rahmat dan memberi manfaat bagi seluruh alam, 
karena keberadaannya harus bisa dirasakan tidak hanya bagi kader PMII baik putra maupun 
putri namun juga bagi seluruh makluk ciptaan Tuhan di Muka pertiwi ini. Ruang ini 
merupakan strategi dalam memaksimalkan gerakan PMII. Gerakan-gerakan perempuan yang 
massif merupakan bagian yang memiliki pengaruh besar terhadap segala bentuk perubahan 
dan peranannya di dalam organisasi. Negara dan agama yang mana dalam hal ini telah 
dirumuskan dalam misi penting gerakan perempuan PMII yang termaktub dalam institusi 
KOPRI. KOPRI sebagai ruang pergerakan perempuan PMII harus mampu menghadirkan 
gagasan alternatif yang memberikan pengaruh dan bersinergi dengan kepentingan masyarakat 
khususnya kaum perempuan. 

Pengkaderan yang dilakukan oleh KOPRI haruslah sesuai dengan pengkaderan yang 
sudah dilakukan di PMII yakni sesuai dengan nilai - nilai dan prinsip - prinsip umum. Prinsip 
umum dalam pengkaderan PMII berkaitan dengan ilmu - ilmu sosial diluar nilai - nilai ke- 













PANITIA PELAKSANA 

SEKOLAH KADER KOPRI (SKK) 1 » 

KORPS PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTRI^"" 

(“Ti/omM Stude*tt 

KOPRI PC PMII KAB. LUMAJANG 

|^AQn| Sekretariat: Jalan Delima No 17 KutorenonSukodono LumajangHp. 085247015852/0822538104! 
i% I Email: Kopricabanqlumaianq(a).qmail.com 

PMIIan dalam keislaman khususnya yang bermuatan prinsip dasar PMII yakni NDP sebagai 
nilai pergerakan dan ASWAJA sebagai nilai-nilai dalam bergerak. Prinsip dasar PMII harus 
menjadi wujud gerakan dalam pengembangan potensi kader khususnya kader putri. 

Setiap masa perempuan memiliki sejarahnya baik dalam pemikiran, sikap budaya dan 
politik yang diperlihatkan sebagai tantangan zaman yang dihadapinya, sebagai generasi islam, 
perempuan dibesarkan dengan memiliki karakteristik yang berbeda dengan perempuan di 
zaman sebelumnya dan seluruhnya merupakan tantangan yang siap tidak siap harus dihadapi 
dan dijalani. Perempuan tumbuh dalam asuhan budayanya ada yang memberikan kontibusi 
pengembangan budaya, namun tidak sedikit pula yang merusak warisan dan tatanan budaya 
itu sendiri. Dalam periode ke periode, zaman membawa perempuan dalam berbagai maeam 
perubahan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peran dan fungsi perempuan yang dari masa ke 
masa mengalami peningkatan kualitas. Sejak sejdrah perempuan bercerita tentang perempuan 
sebagai makluk yang tak layak diperjuangkan hingga sekarang perempuan telah banyak 
berhasil menjadi subjek dari sebuah perjuangan ^ sipndiri. Saat ini istilah pemberdayaan 
perempuan sudah tidak relevan untuk dikibarkan dalam kancah perjuangan karena yang lebih 
layak adalah peningkatan keberdayaan perempuan 

Dalam beberapa dasawarsa ini, . gerakan perempuan tidak hanya dikaitkan dengan 
gerakan-gerakan sosial yakni tentang bagaimana perempuan satu memperjuangkan perempuan 
lainnya dalam banyak hal, namun juga terkait pengharapan gerakan perempuan terhadap 
lingkungan dan alam. Dilihat dari sisi geografis Lumajang merupakan daerah subur yang diimpit 
oleh 3 gunung berapi yaitu gunung mahameru, gunung bromo dan gunung lemongan dan 
mempunyai banyak wisata diantaranya tergolong menjadi beberapa wisata yaitu pertama wisata 
alam meliputi b29,ranu pane,ranu regulo,ranu kumbolo,air teijun tumpak sewu dan bnyak lagi 
wisata alam yang lainnya. Ke dua wisata religi meliputi Candi, petilasan Arya Wiraraja, Pure 
Mandhara giri senduro dan bnyak lagi yang lainnya . 

Dari sisi lain kabupaten Lumajang mempunyai banyak potensi alam yang melimpah 
berupa hasil bumi diantaranya beberapa daerah seperti buah alpukat, buah kelapa, buah nangka, 
buah manecu di kec. Ranuyoso dan klakah. Buah kelengkeng yang ditanam di sebagian besar 


Dzililrf Filiir, Amal Shaleh 












PANITIA PELAKSANA 

SEKOLAH KADER KOPRI (SKK) 1 » 

KORPS PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTRI 

(“Ti/omM Stude*tt 

KOPRI PC PMII KAB. LUMAJANG 

Sekretariat: Jalan Delima No 17 KutorenonSukodono LumajangHp. 085247015852/0822538104! 




rumah-rumah penduduk di Desa klopo sawit, kecamatan candipuro . Buah salak pondo di 
daerah kec. Pronojiwo merupakan penghasilan terbesar yang merupakan salah satu komoditas 
unggulan di Lumajang di daerah kec. Pronojiwo. Buah pisang di daerah kec. Senduro dan pasru 
juga merupakan penghasilan terbesar di Lumajang yang dijadikan sebagai icon kabupaten 
Lumajang. Dan bnyak produk alam lainnya di berbagai daerah seperti buah durian,manggis dan 
buahan lainnya. (DISBUDPAR kabupaten Lumajang, 2017) 

Banyaknya wisata lokal dan potensi hasil bumi dikabupaten Lumajang belum begitu 

popular terbukti perkembangannya hanya skala lokal saja begitupun dengan potensi hasil bumi 

■ ' ' "7 

hal tersebut perlu ada gebrakan baru yang pyata untuk meningkatkan pamor wisata dan hasil 
potensi alam lokal sehingga menjadi pusat perhatian dan meingkatkan ekonomi masyarakat, 
namun untuk meningkatkan ?itu semua tentu perlu melibatkan banyak tangan dan ide kretif 
dalam mewujudkan Desa maiudiri. 

r-' ■ ■ ■ 

Menurut Drs. Argyo Dermatoto, M.Si., staf pengajar pida Fakultas ISIPOL Universitas Negeri 
Sebelas Maret (UNS) kurang berhasilnya pei^g^lolaan^pariwisata berbasis komunitas ini tidak 
terlepas dari karena rendahnya peran masyarakat''-dal^m pengelolaan pariwisata. Selain itu 
minimnya peran perempuan dalam pengelolaan pariv-isata juga menjadikan pengelolaan 
pariwisata berbasis komunitas kurang berhasil diam memberdayakan masyarakat.Realita di 
masyarakat menunjukkan jumlah perempuan yang terlibat dalam pengelolaan berbsis komunitas 
jauh lebih sedikit dibanding laki-laki dengan peranan yang minim pula, minimnya peran 
perempuan dalam pengelolaan pariwisata berbasis komunitas menunjukkan ketidaksiapan 
elemen perempuan untuk berkontribusi di dalamnya secara signifikan. Akibatnya perempuan 
kurang bisa menjalankan peran sebagai salah satu agen perubahan pengelolaan pariwisata ke 
arah yang lebih mensejahterakan khsusnya bagi perempuan.Oleh kamanya kami tertarik 
mengangkat tema "Operan perempuan dalam substansi pariwisata” dengan harapan ide dan 
gagasanpemuda utamanya alumni SKK yang diselenggarakan KOPRI PC. PMII Lumajang 
diharapkan mampu mandiri sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kekreatifan (skil) kaum 
perempuan sehingga bisa membuat produk dari desanya sendiri. 


Dzihir, Fililr^ Amal Shaleh 











PANITIA PELAKSANA 

SEKOLAH KADER KOPRI (SKK) 1 » 

KORPS PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTRI^"" 

(“Ti/omM Stude*tt 

KOPRI PC PMII KAB. LUMAJANG 

|^AQn| Sekretariat: Jalan Delima No 17 KutorenonSukodono LumajangHp. 085247015852/0822538104! 
i% I Email: Kopricabanqlumaianq(a).qmail.com 

B. NAMA DAN TEMA KEGIATAN 

Kegiatan SKK yang diselenggarakan oleh KOPRI PC PMII Lumajang dibagi kedalam dua 
bentuk. Pertama, kegiatan pembukaan berupa Stadium General dengan 

tema “Perempuan Dan Pariwisata”. Kedua, kegiatan formal Pelatihannya menggunakan 
metode yang akan mentransformasi materi dengan disertai kegiatan dialektik antara peserta SKK 
dan pembicara. Selain memberikan pertanyaan kepada pembicara, peserta sangat dimungkinkan 
untuk menyampaikan argumentasinya sesuai dengan topik pembahasan yang sedang 
didiskusikan. Guna menunjang tujijian SKK maka kegiatan ini akan menggunakan metode: 
largeand small group discussion, role play/game^freview materi, dan self assessment. 

C. LANDASAN KEGIATAN 

1. Pancasila 1945 

2. Nilai Dasar Pergerakan (NDP) PMII - 

3. AD/ART PMII 

4. POPMU , 

5. Modul Kaderisasi KOPRI 

6. Nilai Kader KOPRI dan Panca Norma KOPRII 


7. Progam kerja KOPRI PC PMII Lumajang' 2018-20191' 

8. Hasil Rapat Pleno BPH KOPRI PC PMII Kabupaten Lumajang 

D. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN 


Secara umum Sekolah Kader KOPRI bertujuan membentuk dan mempersiapkanKader putri 
sebagai calon pemimpin perempuan bangsa yang memiliki karakter kepemimpinan moral 
bangsa yakni kategori kader pelopor, pembaharu dan kreator dalam Islam yang mampu 
memberikan kontribusi terhadap Kepemimpinan moral Bangsa, secara khusus antara lain: 

a. Sebagai Manifestasi Nilai Dasar Pergerakan PMII 

b. Merupakan jenjang kaderisasi formal dalam KOPRI 

c. Memberikan mang kepada kader putri untuk mempertanggung jawabkan dan 
mentransformasikan ilmu yang telah diperoleh ke masyarakat 

















KOPRI 


PANITIA PELAKSANA 
SEKOLAH KADER KOPRI (SKK) 1 
KORPS PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTRI 

(“Ti/omM Stude*tt 

KOPRI PC PMII KAB. LUMAJANG 

Sekretariat: Jalan Delima No 17 KutorenonSukodono LumajangHp. 085247015852/0822538104 

Email: Kopricabanqlumaianq(a).qmail.com 



d. Memberikan pemahaman bagi kader agar mampu mengidentifikasi ruang gerak 
dirinya saat ini dan di masa yang akan datang 

e. Mampu mengembangkan kualitas kepemimpinan pergerakan kader putri 
berhaluan aswaja 

f Dalam rangka peningkatan kapasitas dan pengetahuan kader putri 

h. Memiliki kematangan dalam pengetahuan, sikap dan perilaku organisasi Mampu 
mengembangkan jaringan dan menatanya demi masa depan 

i. Mewujudkan visi misi PMII pada AD/ART Bab IV pasal IV 

E. TARGET PESERTA 

1. Kader Putri PIVHI Rayon se-Lumajang 

2. Kader Putri PMII Komisariat ,se-Lumaj ang 

3. Kader Putri PMII Se-Jawa Timur/ 

F. NARASUMBER DAN PEMATERI - p - 

a. DISBUDPAR ' 

b. Septi Rahmawati (Ketua KOPRI PB PMII) 

c. Dini Adhiyati (Ketua KOPRI PKC Jawa Timur) 

d. Nafisatul Qudsiyah (KETUA KOPRI PKC 20I5-2o1tJ _ — — 

e. Nur Hidayati (AnggotaDPRD Lumajang) . ‘ I ''.ilJ I /i d \>a. 

f Nyai Aminatus Zahro (Dosen lAI Syarifuddin) 

g. Anita Karolina (Biro Hubungan Internasional PB PMII) 

h. Susianah, M.Si (Anggota Komisioner KP Al bidang Sosial dan Anak dalam Situasi 
Darurat mewakili unsur Tokoh Masyarakat) 

i. Arif Ulinuha (mabincab PMII Lumajang) 

j. Pemuda Pelopor 



















KOPRI 


PANITIA PELAKSANA 
SEKOLAH KADER KOPRI (SKK) 1 
KORPS PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTRI 

(“Ti/omM Stude*tt 

KOPRI PC PMII KAB. LUMAJANG 

Sekretariat: Jalan Delima No 17 KutorenonSukodono LumajangHp. 085247015852/0822538104 

Email: Kopricabanqlumaianq(a).qmail.com 



G. MATERI 


NO 

MATERI 

POKOK MATERI 

1. 

Strategi Pengembangan KOPRI 

Kondisi KOPRI 

Strategi pengembangan KOPRI internal 

Strategi pengembangan KOPRI eksternal 

Ruang lingkup pengembangan KOPRI 

2. 

Sinergi dan Relasi TCOPRI dengan 

Gerakan Multisektor 

Peserta mampu membangun sinergi 

dengan gerakan masyarakat ' 

Peserta mampu menyusun program 

bersama dengan masyarakat 

3. 

Konsep Gender Dan Seksulitas 1 

Peserta mampu memahami bahasa/ 

1'.>4 istilah • 

Seks, seksualitas dan gender 

Pandangan agama dan budaya 

seks, orientasi seksual, gender, identitas 

bentuk ketertindasan seksualitas 
terhadap perempuan 

4. 

Penguatan Media 

Memahami literasi media sebagai bagian 
dari strategi gerakan 

Penggunaan media sebagai penguatan 

relasi multi sector 


Dzihtr, Fihir, Amal Shaleh 


















KOPRI 


PANITIA PELAKSANA 
SEKOLAH KADER KOPRI (SKK) 1 
KORPS PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTRI 

(“Ti/omM Stude*tt 

KOPRI PC PMII KAB. LUMAJANG 

Sekretariat: Jalan Delima No 17 KutorenonSukodono LumajangHp. 085247015852/0822538104 

Email: Kopricabanqlumaianq(a).qmail.com 



5. 


Teori-teori Ilmu Sosial Gerakan 
Perempuan 


Sejarah kemuneulan gerakan perempuan 
Teori feminism 

Capaian fem in is gelombang pertama 
Capaian fem in is gelombang kedua 
Arah gerakan perempuan kontemporer 



Analisis Sosial Perspektif Feminis 


Advoksai Kebijakan Publik 
Berbasis p 

Gender 




Kenyataan sosial sebagai medan gerakan 
PMII dan KOPRI 

Prinsip-prinsip dan model analisis social 
Pengertian advokasi 

Analisis kebijakan publik sensitive gender 



Langkah-langkah dasar advokasi 

Proses serta mekanisme penyusunan 
kebijakan dan anggaran advokasi dan 
pendampingan masyarakat sebagai salah 
satu bentuk strategi pergerakan 


8 . 


Teknik Lobby dan Penguatan 


Pengertian negosiasi dan lobby 


Jaringan 


Tahapan-tahapan dalam negosiasi dan 
Lobby 


Perhitungan dalam lobby 























KOPRI 


PANITIA PELAKSANA 
SEKOLAH KADER KOPRI (SKK) 1 
KORPS PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTRI 

(“Ti/omM Stude*tt 

KOPRI PC PMII KAB. LUMAJANG 

Sekretariat: Jalan Delima No 17 KutorenonSukodono LumajangHp. 085247015852/0822538104 

Email: Kopricabanqlumaianq(a).qmail.com 



Tekhnik kerjasama dan konfrontasi 


9. 


Kewirausahaan dalam 
memanfaatkan kekayaan alam 



Bagaimana kebijakan pemerintah 
menjaga 

dan memperluas pariwisata di lumajang. 

Bagaimana kebijakan pemerintah 
mengelola Sumber Daya Alam dalam 
negeri untuk kepentingan masyarakat 
tanpa merusak lingkungan? 

‘'"■lili 

Bagaimana menumbuhk an jiw a 
[erpreuner dikalangan makyarkat. 

iaimana menumbuhkan kesadaran 
Masyarakat tentang skil yang dimiliki? 


I ..1 I . 


H. WAKTU DAN TEMPAT 


Kegiatan : “Sekolah Kader Kopri (SKK)” akan dilaksanakan pada : 

Hari, Tanggal : Rabu s/d Minggu, 12-16 Februari 2020 
Tempat : BKD Kabupaten Lumajang 


I. FASILITAS KEGIATAN 

1. Ilmu bermanfaat 

2. Tempat penginapan 

3. Konsumsi 

4. Kaos 

5. Coffe Break 

6. IDCard 

7. SertifkatSKK 





















PANITIA PELAKSANA 

SEKOLAH KADER KOPRI (SKK) 1 » 

KORPS PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTRI^"" 

(“Ti/omM Stude*tt 

KOPRI PC PMII KAB. LUMAJANG 

|^AQn| Sekretariat: Jalan Delima No 17 KutorenonSukodono LumajangHp. 085247015852/0822538104! 
i% I Email: Kopricabanqlumaianq(a).qmail.com 

8. Sahabat Baru 

9. Senyum manis panitia 

J. SUSUNAN ACARA 
(Lampiran I) 

K. PERSYARATAN PESERTA 
(Lampiran II) 

L. EORMULIR PENDAFTARAN 
(Lampiran III) 

M. SURAT PERNYATAAN 

(Lampiran IV) _ 

N. Penutup 

Demikian TOR (Term Of Refrence) ini kami buat sebagai 

singkat mengenai pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan, 

dalam penyusunan TOR ini akan kami tinjau di kemudian 

proposal ini mendapat apresiasi dari perhatian yang besar. 

Wallahul Muwafieg Ilaa Agwamit Thoria 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 


bahan acuan dan diskripsi 
dan apabila ada kekeliruan 

J 

hlwi, harapan kami semoga 



Dewi Nailul Mufida 

Ketua pelaksana 



KOPRI 


PANITIA PELAKSANA KEGIATAN 
KORPS PERGERAKAN MAHASISWA 

ISLAM INDONESIA PUTERI 

KOPRI PC PMII 
KABUPATEN LUMAJANG 




Liuda Nur Wahyuniuesih 


Sekertaris 



eng^gj^lgiyRUs CABANG 
PERGERAKAN 
MAHASISWm 
IND0N^ 

KABUP^EN LUMAJANG 

y yaiful Auwar 

Ketua Umum 


KORPS PERGERAKAN MAHASISWA 
ISLAM INDONESIA PUTERI 

KOPRI PC PMII 
KABUPATEN LUMAJ 



KOPRI 



Tra Fadhillah 

KetuaKopri 


































PANITIA PELAKSANA 

SEKOLAH KADER KOPRI (SKK) 1 » 

KORPS PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTRI 

(“Ti/omM Stude*tt 

KOPRI PC PMII KAB. LUMAJANG 

|^AQn| Sekretariat: Jalan Delima No 17 KutorenonSukodono LumajangHp. 085247015852/0822538104! 
i% I Email: Kopricabanqlumaianq(a).qmail.com 




Lampiran I 


MANUAL SEKOLAH KADER KOPRI 1 
KOPRI PC PMII LUMAJANG 


No 


Tanggal 


Waktu 


Kegiatan 


PenanggungJawab 


1 . 


2 . 


12FEB 

2020 

KAMIS 
13 FEB 
2020 


15:00-20:00 

08:00-08:30 

08:30-10:00 

08:30-10:00 


10 : 00 - 12:00 

12:00-13:00 

13:00-19:00 

19:00-20:00 

20 : 00 - 22:00 

22:00-22:30 


SREANING PESERTA INTERNAL 

Check In 
Pembukaan 

• Mc 

• GemaKalamllahi 

• ShalawatUhudiyah 

• Indonesia Raya, Yalaiy^atoa^. 
Dan Mars Pmii 

• Sambutan-Sambutan 

> Hi<|etuaPanitia 

Ketua,,Kopri 

i ! 

> Ketua Umum 

> Kopri PKC 

> Bupati Lumajang dan 
Mabincab 

• Do’a / Penutup 

Stadium Generai 

Istirahat 

ScreaningLanjutan, Sholat 
DanPrepare Materi 
Tatib 
Materi I 

(StrategiPengembanganKopri) 

Review 

FGD 


Kesekertariatan Dan 
Peserta 

Kesekertariatan 


Husnul 


PspmiiCabang 


Sahabati NailuI 
Sahabati Ira Fadhillah 
Sahabat H. Syaiful 
Anwar 

Sahabati Dini Adhiyati 
Sahabat Tharigul Haq, 
M.M.L 


DinasPariwisata 

AM 

Kesekertariatan Dan 

Peserta 

Instruktur 

SahabatiDiniAdhiyati 

Instruktur 



Dzihir, Fihir, Amal Shaleh 


















PANITIA PELAKSANA 

SEKOLAH KADER KOPRI (SKK) 1 » 

KORPS PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTRI 

(“Ti/omM Stude*tt 

KOPRI PC PMII KAB. LUMAJANG 

|^AQn| Sekretariat: Jalan Delima No 17 KutorenonSukodono LumajangHp. 085247015852/0822538104! 
i% I Email: Kopricabanqlumaianq(a).qmail.com 




Jum’at 

14FEB 

2020 


Sabtu 

15FEB 

2020 


22:30-23:30 

23:30-04:00 

04:00-04:30 

04:30-06:00 

06:00-07:00 

07:00-07:15 

07:15^:15 


3 ^: 1 ! 


09:15-09:45 

09:45-10:45 

10:45-12:45 

12:45-13:15 

13:15-13:30 

13:30-14:00 

14:00-15:00 

15:00-15:30 

15:30-17:30 

17:30-19:15 

19:15-19:30 

19:30-20:00 

20 : 00 - 22:00 

22:00-22:30 

22:30-00:30 

00:30-04:00 

04:00-04:30 

04:30-06:00 

06:00-07:00 

07:00-07:15 


P.V.I' 


MeraihMimpi 
SholatSubuh 
SehatJasmani 
Bersihdiridansarapan 
Check in 

MateriKe II (GerakanPerempuan 
Indpnesia) 

Reviev^s^ 

FGD 

Materike III (Konsep Gender Dan 
Seksualitas) 

Ishoma 
Check|in 
Review 
FGD 

SholatAsh^ 

Materike IV (AdvokasiKebijakan 
Pubiic Berbasis Gender) 

Ishoma 
Check in 

Review materike IV 

MateriKe V (Penguatan Media) 

Review materi V 

FGD materi IV dan V 

MeraihMimpi 

Sholatsubuh 

Sehatjasmani 

Isma 

Check in 

Materike VI (Analisis Social 




Instruktur 

AM 

AM 

Oc 

Oc 

Kesekertariatan 

SusianahAffandi 

Instruktur 

Instruktur 

NyaiAminatusZahro 

Oc 

Kesekertariatan 

Instruktur 

Instruktur 

AM 

Bu NurHidayati 

AM 

Kesekertariatan 

Instruktur 

SahabatArifUlinnuha 

Intruktur 

Instruktur 

AM 

AM 

Oc 

Konsumsi 

Kesekertariatan 


Dzihir, Fihir, Amal Shaleh 













PANITIA PELAKSANA 

SEKOLAH KADER KOPRI (SKK) 1 » 

KORPS PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTRI 

(“Ti/omM Stude*tt 

KOPRI PC PMII KAB. LUMAJANG 

|^AQn| Sekretariat: Jalan Delima No 17 KutorenonSukodono LumajangHp. 085247015852/0822538104! 
i% I Email: Kopricabanqlumaianq(a).qmail.com 




07:15-09 

i:15 

09:15-09 

i:45 

09:45-10 

i:45 

10:45-11 

:00 

11:00-12 

::30 

12:30-13 

1:00 

13:00-13 

i:30’ 

13:30-14 

:30 

14:30-15 

i:00 

15:00-15:15 

15:15-17 

:15 

17:15-19 

i:15 

19:15-19 

i:30 

19:30-20 

i:00 

20:00-22 

::00 

22:00-22 

::30 

22:30-00 

i:30 

00:30-02 

::00 

02:00-04:30 

04:30-05 

i:00 

05:00-07 

:00 

07:00-08 

1:00 

08:00-09 

>:00 

09:00-10 

i:30 

10:30 



5. 


Minggu 

16FEB 

2020 



Berbasis Gender) 

Review 

FGD 

Ice breaking 

MateriKe VII (Kewirausahaan) 

Review 

Isboma 

FGD 

Sholatashar 
Check In 

MateriKe VIII (Sinergi Dan 


Relasi^(^riDeriginGerakan Multi 
Sector) L, . J 

Ishoma 
Checl^ In 
review 


Materi IX (Tekhnik Lobby Dan 
PenguatanJaringan) 

Review 

FGD 

General Review 

MeraihMimpi 

SholatSubuh 

Istirahat 

Persiapan RTL 

RTL 

Closing 

Pulang 



SahabatiNafisatulOud 

siyah 

Instruktur 

Instruktur 

Oc 

PemudaPelopor 

Instruktur 

AM 

Instruktur 

AM 

Kesekertariatan 

SahabatiSeptiRahma 

wati 

AM 

Kesekertariatan 

Instruktur 

Sahabati Anita 

Karolina 

Instruktur 

Instruktur 

Instruktur 

AM 

AM 

Peserta 

AM 

Pesertadaninstruktur 

AM 

Sakkabehane 


Dzihir, Fihir, Amal Shaleh 



















PANITIA PELAKSANA 

SEKOLAH KADER KOPRI (SKK) 1 » 

KORPS PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTRI^"" 

(“Ti/omM Stude*tt 

KOPRI PC PMII KAB. LUMAJANG 

|^AQn| Sekretariat: Jalan Delima No 17 KutorenonSukodono LumajangHp. 085247015852/0822538104! 
i% I Email: Kopricabanqlumaianq(a).qmail.com 




Lampiran II 


PERSYARATAN 

SEKOLAH KADER KOPRI (SKK) I 
KOPRI PC PMII LUMAJANG 


1. Delegasi kader puteri tingkat Komisariat, Rayon, Cabang : 

a. Peserta dari Internal ^Li^ajang angkatan 2015-2017. 

b. Peserta dari eksternal Luihajang maksimal 1 orang per- Cabang 

2. T^lahiiiengikut^ SIG (Sekolah Islam dan Gender) dan PKD 
dibuktikandenganFoto'copysertifikatmasing-masing 1 lembar. 

3. MembawaSuratRekomendasidariCabanguntukPesertaEkstemal 
(LuarLumaj ang) danMembd^aSuratRekoipendasidariKomisariatatau 
Rayon untukPeserta Internal (Lumajang). 

4. Membawa Pas Foto 4x6 berwamaSebanyalk 2 


Lembardenganmenggunakanjas PMII 




5. MembuatEsaiterkaitgranJ theme SKK “perempuan dalam substansi 

r. 

pariwisata “ danmembuatcatatanpribadimengenaikeadaan KOPRI beserta 
solusinya di lembagaatauwilayahmasing-masing. minimal 1 
HalamanUkuran A4, Font Times New Roman, Font Size 12, danspasi 1,5. 

6. Sertifikatkaderisasi non Formal yang pemahdiikutisebanyak 2 lembar. 

7. Foto copy KTA, KTM atau KTP sebanyak 1 lembar. 

8. Pesertawajibmembawa: 

a. Almamater PMII 

b. ATK dan Perlengkapan pribadi 

c. Seperangkat alat sholat 

d. Kerudung kuning, navy dan hitam 

e. Rok hitam / Celana kain berwarna hitam dilarang memakai rok jins/levis 

f. Baju putih berkrah, batik dilarang memakai kos saat materi berlangsung 
















PANITIA PELAKSANA 

SEKOLAH KADER KOPRI (SKK) 1 » 

KORPS PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTRI 

(“Ti/omM Stude*tt 

KOPRI PC PMII KAB. LUMAJANG 

|^AQn| Sekretariat: Jalan Delima No 17 KutorenonSukodono LumajangHp. 085247015852/0822538104! 
i% I Email: Kopricabanqlumaianq(a).qmail.com 

g. Baju olahraga 

h. Sepatu fantovel dan kaos kaki 

i. Membawa obat-obatan pribadi (Jika diperlukan) 

9. KontribusiRp. 100.000,-untukpesertaintemal, danRp. 130.000,-untuk 
pesertaekstemal Lumajang 

10. Bersediamengikutiseluruhsesi agenda hinggaselesai 

11. SemuaPersyaraEanDibawadandimasukkankedalam MAP Biruserta 
Dikirimke E-mail KOPRI CabangLumajang (koprilumaiang@gmail.com) 

12. Jikatidakmemenuhipersyaratanadministrasi di atasmaka kami 
terpaksatidakmengikutkanpesertadalam Agenda SKK 

13 ,. Narahubung : 

, a. Dewi Nailul Mufida : 0852470158^2 

b.‘ Linda Nur Wahyuningsih : 082253<|10439 




m, 


IAIN IrM.\|.\N^ = 



















PANITIA PELAKSANA 
SEKOLAH KADER KOPRI (SKK) 1 
KORPS PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTRI 

("WawM. Stude*tt 

KOPRI PC PMII KAB. LUMAJANG 

Sekretariat: Jalan Delima No 17 KutorenonSukodono LumajangHp. 085247015852/0822538104 

Email: Kopricabanqlumaianq(a).qmail.com 



Lampiran III 

FORMULIR PENDAFTARAN 

Nama : 

Tempat Tanggal Lahir : 

Alamat : 

ContacfPerson ' t 

E-mail . , : , 

Motto Hidup ' ' ; 

m 


Pengalaman Organisasi 



i' 

r 


n ’ ;■ 

_^ 



% 

Pendidikan Formal ■ : 

KT’fT! I'. 

U L 1 1 ] 



PMII 


Pendidikan Non Formal 
PMII: - 


Lumajang, ....2019/2020 


Past photo 
4x6 


( . ) 

Nama Lengkap dan Tanda Tangan 























PANITIA PELAKSANA 
SEKOLAH KADER KOPRI (SKK) 1 
KORPS PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTRI 

("WawM. Stude*tt 

KOPRI PC PMII KAB. LUMAJANG 

Sekretariat: Jalan Delima No 17 KutorenonSukodono LumajangHp. 085247015852/0822538104 

Email: Kopricabanqlumaianq(a).qmail.com 



Lampiran IV 


SURAT PERNYATAAN 


Yang bertandatangan dibawah ini, 

Nama 

Cabang/Komisariat 
Alamat 
No.HP(WA) 

Dengan ini menyatakan sanggup, mengikuti seluruh rangkaian kegiatan SKK PC PMII 
Lumajang dan Kontrak fornm, serta siap tidak diluluskan apabila melanggar tata tertib 
yang su4ah ditentukan oleh panitia 


Demikian surat ini saya buat dengan sebenar benarriya 


manapun. 




r 


tajipa a<jB paksajUn dari pihak 


I 


Lumajang 


2019/2020 


Materai 6000 


( . ) 

Nama Lengkap dan Tanda Tangan 























